HANDBOOK 



UTAN 

KEMAYORAN 




TENTANG 

UTAN 

KEMAYORAN 


Utan Kemayoran diambil dari bahasa Betawi yang 
berarti Hutan Kemayoran. Hutan seluas 22,3 hektare ini 
merupakan salah satu ruang terbuka hijau yang terletak 
di Kemayoran dan dikelola oleh Pusat Pengelolaan 
Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran), sebuah Badan 
Layanan Umum yang merupakan satuan kerja dari 
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 


Utan Kemayoran memiliki konsep konservasi, edukasi 
dan rekreasi yang turut berperan dalam menjaga 
keseimbangan ekosistem. Selain itu, hutan ini juga 
memiliki fasilitas yang lengkap untuk menjadi pusat 
kegiatan bagi komunitas masyarakat di ibukota. 


HANDBOOK 





^ 'J Edukasi 

■ Trees ID 

• Adopt a tree 

• Kebun bibit 

• Exhibition 


Konservasi 

• Penjarangan, 
pemangkasan dan 
penataan ulang 
pohon 

• Biopori dan sumur 
resapan 

• Minimum intervensi 
pada lahan 
konservasi 


Rekreasi 

• Bird watching 

• Butterfly watching 
■ Theme garden 

• Jogging and cycling 

• Mini outbound 


HANDBOOK 




N P* 


KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI 

Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran 



UTAN KEMAYORAN 


HANDBOOK 






MASTERPLAN UTAN KEMAYORAN 



Area Panggung Apung 

■ Amfiteater 

■ Panggung Apung 

• Menara Pandang 

• Jembatan Akses 

• Kebun bibit 

Area Plaza & Jembatan 

• Jembatan Lengkung 

• Parkir 

• Plaza 

• Toilet 

Area Penangkaran & Dermaga 

• Penangkaran Burung 

• Penangkaran Kupu-Kupu 

• Dermaga Apung 


Pengembangan Fase 2 

• Cafe & Coworking Space 

• Alfresco Dining 

• Orchidarium 

• Musholla 

• Toilet 


UTAN KEMAYORAN 


HANDBOOK 





FASILITAS 


°^° 


Beberapa fasilitas yang terdapat di Utan Kemayoran: 

■ Amfiteater 

■ Panggung Apung 

■ Menara Pandang 

■ Penangkaran Burung dan Kupu-Kupu 

■ Kebun bibit 

■ Parkir 

■ Toilet 

■ Jalur Lari 

■ Jalur Sepeda 



UTAN KEMAYORAN 


HANDBOOK 





UTAN KEMAYORAN 


HANDBOOK 












TANAMAN 


W 


Acacia mangium 

Akasia Daun Besar 

Adenanthera pavonina 

Saga 

Alstonia scolaris 

Pulai 

Antidesma bunius 

Buni 

Barringtonia asiatica 

Keben 

Bauhinia purpurea 

Kupu-Kupu 

Calophyllum inophyllum 

Nyamplung 

Cassuarina equisetifoiia 

Cemara Laut 

Cerbera odollam 

Bintaro 

Delonix regia 

Flamboyan 

Diospyros blancoi 

Bisbul 

Eucalyptus alba 

Kayuputih Daun Kecil 

Ficus benjamina 

Beringin 

Fillicium decipiens 

Kerai Payung 

Hibiscus tiliaceus 

Waru Laut 

Inocarpus fagiferus 

Getet 

Mangifera indica 

Mangga 

Peltophorum pterocarpum 

Flamboyan Kuning 

Pithechelobium dulce 

Asam Kranji 

Pterocarpus indicus 

Angsana 

Samanea saman 

Trembesi 


UTAN KEMAYORAN 


HANDBOOK 













Mahoni 


Swietenia mahogany 
Terminalia catappa Ketapang 


MANGROVE 


Avicennia marina Api-Api 

Api-api adalah sekelompok tanaman dari marga Avicenna marina merupakan 
belukar yang tumbuh tegak atau menyebar, dengan ketinggian mencapai 30 
meter. Tanaman ini biasa tumbuh di tepi atau dekat laut sebagai bagian dari 
komunitas hutan bakau. 

Rhizophora Bakau 

Bakau adalah nama sekelompok tanaman dari marga Rhizophora. tanaman ini 
memiliki ciri-ciri yang cukup mencolok antara lain berupa akar tunjang yang 
besar dan berkayu, pucuk yang tertutup, daun menumpu yang meruncing, 
serta buah yang berkecambah dan berakar ketika masih di pohon. Pohon ini 
memiliki banyak kegunaan yang baik yaitu sebagai bahan bangunan, kayu 
bakar dan terutama sebagai bahan pembuat arang. 

Sonneratia alba Perepat 

Perepat atau pidada putih adalah sejenis pohon penyusun hutan bakau. 

Pohon berbatang besar ini sering didapati di bagian hutan yang dasarnya 
berbatu karang atau berpasir, langsung berhadapan dengan laut terbuka. 
Nama “perepat” juga sering dipakai untuk pohon pantai lain yang agak serupa 
yang dikenal sebagai pidada. 


UTAN KEMAYORAN 


HANDBOOK 









HEWAN 


W 


Cairina scutulata 

Itik Sayap Putih 

Pandion haliaetus 

Elang Laut Berik 

Centrofus nigrorufus 

Bubut Hitam 

Anhiga melanogaster 

Pecuk Ular 

Fregeta minor 

Bintayung Besar 

Ardea cineera 

Cangak Abu 

Ardea pupurea 

Cangak Merah 

Egretta alba 

Kuntul Putih Besar 

Egretta intermedia 

Kuntul perak 

Egretta garzatta 

Kuntul perak kecil 

Ibis cinerea 

Bangau putih/blewok 

Plegadis falcineiius 

Rook-roko 

Haliaceteus leucorgaster 

Elang laut perut putih 

Himantopus himantopus 

Gagang bayam 

Gailus gallus 

Ayam hutan 


UTAN KEMAYORAN 


HANDBOOK 













Menikmati 
kawasan Utan 
Kemayoran 




Duduk bersantai 


Mengambil foto 


©D 


Menjaga 

kebersihan 



Mengajukan ijin 
untuk kegiatan 
besar 


Melakukan 
aktivitas olahraga 



Memperhatikan 

waktu 

berkunjung 


UTAN KEMAYORAN 


HANDBOOK 







Berburu satwa Membuang Memancing 

sampah 
sembarangan 



Berbuat asusila Merusak dan Vandalisme 

mencabut maupun 

tanaman memindahkan 

fasilitas 



Membuang Membuat api 

puntung rokok/ unggun 

abu rokok 
sembarangan 


UTAN KEMAYORAN 


HANDBOOK 









NOTES 


UTAN KEMAYORAN 


HANDBOOK 





NOTES 


UTAN KEMAYORAN 


HANDBOOK 





UTAN 

KEMAYORAN 


Website: 

www.setneg-ppkk.co.id 


Instagram: 

@ppkkemayoran @utankotakemayoran 


Telepon: 

(021) 420 7688 





